ög deng asal DIS 
da Gea JA) Pa 
KATA PENUTUP 


DAURAH SALAFIYYAH 
IMAM AL-MUZANI 


FADHILATUSY SYAIKH 


ABBAS BIN ALI NASHIR AL- JAUNAH 
HAFIZHAHULLAH 


12 MUHARRAM 1445 H 
30 JULI 2023 M 
Rangkaian Daurah Salafiyyah Imam Al-Muzani 2 Tahun 1445 H/2023 M 


Yang diselenggarakan di Masjid 'Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu 
Ma'had Minhajul Atsar Jember Indonesia. 


AN Daurah Salafiyyah Imam Al-Muzani 
5. Indonesia 2 Tahun 1445 H/2023 M 


@alw ijol ploVl 6795 
Daurah Salafiyyah 


IMAM AL-MUZANI (7 


| 
Menghubungkan Umat Dengan Ulama Rabbani h 


KATA PENUTUP 


DAURAH SALAFIYYAH 
IMAM AL-MUZANI 


Oleh Fadhilatusy Syaikh Abbas bin Ali Nashir al-Jaunah 
hafizhahullah 
Disampaikan pada : 12 Muharram 1445 H/30 Juli 2023 M 


Dalam Rangkaian Daurah Salafiyyah Imam Al-Muzani 2 
Tahun 1445 H/2023 M 


Yang diselenggarakan di Masjid 'Ali bin Abi Thalib radhiyallahu'anhu 
Ma'had Minhajul Atsar Jember Indonesia. 


Asy-Syaikh Abbas bin Ali Nashir al-Jaunah hafizhahullah berkata: 


Pada penutupan ini, tidak ada yang pantas kami 

sampaikan kecuali mengucapkan syukur untuk 
saudara-saudara kami di Ma'had ini, Ma'had 
Minhajul Atsar, di Jember, di negara Indonesia. 
Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara- 
saudara kami, para panitia dari kalangan para 
mudarrisin/ para pengajar, baik pria maupun wanita, 
kecil maupun dewasa, serta seluruh panitia yang 
terlibat membantu dan memberikan pelayanan di 
tempat ini, yang utamanya dari panitia itu adalah 
saudara kami yaitu Abu Abdillah Lugman. 


Gaul ijol ploVl 0795 


Daurah Salafiyyah AN 
30 
2 


Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala 
agar menambahkan karunia-Nya kepada mereka dan 
mempertautkan di antara hati-hati mereka. 


Demikian pula dalam penutupan ini tidak lupa kami 
menyampaikan syukur dan terima kasih kepada para 
masyaikh yang turut serta menyampaikan materi di 
daurah ini, baik dalam penyampaian pelajaran dalam 
durus ilmiah atau juga penyampaian dalam bentuk 
telekonferensi, muhadharah dan ceramah. 


Yang terdepan dari para masyaikh itu, yang 
menyampaikan muhadharahnya di Ma'had ini dan di 
daurah yang mubarakah ini adalah Asy-Syaikh 
Al-““Allamah Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari 
hafizhahullahu ta'ala. 


Demikian pula kami mengucapkan terima kasih/ 
syukur kepada Syaikh Abdul Ghani Aussat yang 
beliau juga turut dalam menyampaikan materi di 
daurah ini, baik itu durus ilmiah, cermah singkat, 
maupun muhadharah, serta taujihat dan nasehat- 
nasehat. 


dal (jai ploYI 395 
Daurah Salafiyyah 


Demikian pula kami ucapkan syukur/ terima kasih 
kepada Syaikh DR. Arafat bin Hasan al- 
Muhammadi hafizhahullah atas turut sertanya 
beliau dalam daurah ini, baik dalam durus ilmiah, 
demikian pula jawaban-jawaban beliau, serta 
bimbingan dan nasehatnya. 


Sebagaimana pula kami memberikan ucapan terima 
kasih kepada saudara-saudara kami para masyaikh 
yang turut serta menyampaikan telekonferensi dan 
ceramah singkat, yang dengan itu mereka 
menginginkan untuk menyampaikan nasehat dan 
bimbingan bagi saudara-saudara dan putra-putra 
mereka di Ma'had ini, di antaranya adalah Syaikh 
Shalah Kantusy dan Syaikh Munir as-Sa'di. 


Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala 
dengan segala karunia, kemuliaan, dan kebaikan- 
Nya agar memberikan taufik kepada kami dan 
kepada Anda semua untuk bisa menjalankan 
ketaatan kepada-Nya serta memberikan rezeki 
ketentraman dan ketenangan kepada Anda sekalian 
di tempat yang seperti ini dan di daurah ilmiah ini. 


Gaul ijol ploVl 0795 


Menghubungkan Umat Dengan Ulama Rabbani 


Daurah Salafiyyah IN 
IMAM AL-MUZANI A 
t 


Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala 
dengan segala karunia dan kemuliaan-Nya untuk 
memberikan taufik kepada kami dan kalian agar bisa 
menjalankan ketaatan kepada-Nya dan meraih 
keridhaan-Nya. 


Sesungguhnya Dialah yang memiliki itu, dan yang 
Maha Mampu untuk mengabulkannya. 


Walhamdulillahi rabbil “alamin. 


Diterjemahkan oleh Tim Terjemah Durus dan 
Muhadharah Ilmiyah Ma'had Minhajul Atsar 
Selasa, 21 Muharram 1445 H / 8 Agustus 2023 M 


